Front Mahasiswa Nasional | DPS 


mn AK 


Front Mahasiswa Nasional | DPS 


Front Mahasiswa Nasional merupakan organisasi 
pergerakan dan kepemudaan yang lahir pada tahun 
2003, dalam perjalanannya organisasi FMN mampu 
meraih kemenangan bersama rakyat yang 
terpinggirkan. 


Di Provinsi Bali sendiri FMN mulai berjuang pada 
tahun 2006, dalam perjuangannya kami selalu 
berproses untuk membangun masyarakat. 


Sebab : #KamiBersamaRakyat 


Orientasi Perjuangan Kami 


FMN percaya bahwa perjuangan para pemuda 
khususnya mahasiwa haruslah memahami akar 
permasalahan rakyat dengan berjuang bersama buruh 
dan tani termasuk dengan rakyat yang terpinggirkan. 


Kami mempercayai Tiga Musuh Rakyat yaitu 


1. Imperialisme: Si pemilik modal yang memonopoli 
kesejahteraan rakyat. 

2. Feodalisme: Budaya-budaya lama yang 
menghancurkan taraf rakyat. 

3. Anti kapitalis birokrat: Kapitaslis birokrat adalah 
pemangku jabatan, khusus nya para komprador yang 
menjalankan tugasnya demi keuntungan pribadi. 


Pandangan Luhur Kami 


Pandangan luhur kami sangat mengakar pada 
Pendidikan , sebab Pendidikan merupakan modal 
Utama untuk membentuk individu yang sadar akan 
penindasan dan berani melawan demi kebenaran. 


Berikut merupakan pandangan luhur kami: 


Pendidikan Ilimiah: Pendidikan yang harus didapat 
adalah Pendidikan yang murni dan tidak di campur 
adukan oleh Kepentingan-Kepentingan komprador 


Pendidikan Demokratis: Pendidikan haruslah 
dirancang dari masyarakat dan untuk masyarakat 
yang berarti Pendidikan harus didistribusikan sesuai 
dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. 


Pendidikan yang mengacu pada rakyat: Distribusi 
ilmu haruslah dibagikan langsung kepada rakyat, 
"Jalu apakah kita sendiri peduli dengan rakyat? 
kontribusi apa saja kita berikan kepada rakyat?" 


Apa saja kegiatan kami? 
@ Diskusi 

Kami mempercayai pertukaran gagasan dan 
pertukaran prinsip merupakan cara awal untuk 
membentuk insan yang mampu peka akan dunia 
masyarakat, oleh sebab itu kegiatan Diskusi yang 
rutin merupakan salah-satu cara paling sederhana 
untuk menyadarkan para insan. 


@ Advokasi Isu 
Kesadaran kami terpupuk sebab "mahasiswa 
merupakan salah-satu bagian dari masyakat", 
serta kami tahu betul bahwa isu-isu yang populis di 
kalangan rakyat kecil haruslah segera di advokasi. 


@ Publikasi 
Pikiran dan informasi sangatlah terbuka luas bagi 
para masyarakat, Publikasi dirujuk agar khalayak 
umum mampu memahami keadaan masyakat di 
masa kini. 


@ 3 Sama 
Program Sama tinggal, sama makan, dan sama 
kerja merupakan program peduli masyarakat desa 
yang berarti kami terjun langsung ke masyarakat 
untuk mendistribusikan ilmu-ilmu yang berguna 
bagi masyarakat. 


Harapan Kami 


Kami berharap FMN dapat terus memperluas 
jangkauan pengabdian sosial dan dapat terus 
mengakomodasikan program-program yang 
bermanfaat bagi masyarakat, seperti pencerdasan 
kepada anak-anak di daerah terpencil, dan 
Mengadvokasi suara yang terpinggirkan dengan 
demikian, FMN dapat berperan aktif dalam 
memajukan masyarakat. 


Oleh karena itu, kami memanggil semua individu yang 


masih peduli akan kesejahteraan masyarakat untuk 
bergabung dengan kami. 


